part 1 


"Ah capeknya"ucap Laura sambil menghempaskan 
tubuhnya ke kasurnya.sambil melamunkan 
pekerjaanya"pengunjung cafe hari ini banyak sekali hingga 
aku pulang terlambat"ucap Laura dalam lamunannya. 
"Andai saja aku adalah seorang putri pasti aku sangat 
bahagia, dan tak perlu bekerja lagi dan pulang 
terlambat"ucap Laura dalam hatinya dan masih dalam 
lamunannya.hingga tak terasa alam mimpinya sudah 
menyeretnya untuk masuk kedalam alam mimpi. 


000 


Pagi... 

Laura pun terbangun dari tidurnya dan melihat 
sekelilingnya alangkah terkejutnya saat melihat keadaan 
tempatnya yang berbeda dari tempat tidurnya."i..ini pasti 
mimpi,pasti"ucapnya sambil mencubit pipinya agar bisa 
mengetahui ini mimpi atau bukan.Ternyata ini bukan mimpi 
lalu dia pun bertanya dalam hatinya sebenernya ini dimana 
dan kenapa aku ada disini, ditempat yang banyak barang 
antik atau barang kuno yang biasa ditampilkan di film/tv. 
"Tuan putri anda sudah bangun maafkan Nubi yang 
terlambat membangunkan tuan putri"ucap seorang pelayan 
pribadi Laura 


“Nubi:cara para pelayan memanggil dirinya dengan sebutan 
nubi. 


"S..siapa kau dan siapa yang kau sebut t..tuan putri"ucap 
Laura dengan tergagap.pelayan pribadi laura pun mulai 
bingung apa yang diucapkan oleh tuan putri yang tidak 
mengenalinya. 

Pelayannya pun berkata"saya pelayan pribadi anda tuan 


putri, dan anda adalah anak perempuan pertama kaisar 
hong-lian dan anda mempunyai kakak kandung bernama 
Xiao-lian dia sekaligus putra mahkota dan nama anda tuan 
putri adalah xiao-ri sekaligus putri pertama kaisar hong- 
lilan".ucap nubi tersebut secara jelas. 


Dan Laura pun mulai mencerna apa yang dikatakan seorang 
Nubi tersebut dan akhirnya dia mengetahui dimana dia 
sekarang.Laura pun berkata"ternyata aku berada di dunia 
yang sebagian besar orang menggunakan energi Oi untuk 
sumber energi kekuatannya"ucap Laura batinya. 

Dan akhirnya dia mulai mengerti dan memperintahkan Nubi 
tersebut keluar. 


"sekarang kau boleh keluar"ucap Laura. 

"Baik tuan putri"ucap fuji-en tersebut dengan hormat. 
"Tunggu"ucap Laura menghentikan langkah fuji-en tersebut. 
"Apa tuan putri memerlukan sesuatu"ucap fuji-en. 


"Siapa namamu, dan dimana aku berada"ucap Laura yang 
sedari tadi masih penasaran dgn kediamannya. 


"Nama Nubi adalah fuji-en,dan yang anda tempati adalah 
kediaman anda tuan putri dan nama kediaman anda adalah 
bulan"ucap fuji-en. 


“Kediaman bulan adalah kediaman xiaorri. 


Sekarang dia tahu tempat yang dia tinggali dan nama Nubi 
tersebut"aku hanya ingin mengatakan jangan panggil aku 
dengan sebutan tuan putri panggil saja dengan 
namaku"ucap Laura. 


"Tapi.."ucap fuji-en terpotong oleh Laura 


"Kalau kau tak mau tidak papa"ucap Laura agak tegas yang 
membuat fuji-en langsung kebingungan untuk menjawab 
perkataan laura. 


"Maafkan saya tuan putri bukan maksud saya menolak 
permintaan anda tapi saya hanyalah seorang pelayan yang 
statusnya sangat rendah sedangkan anda adalah seorang 
tuan putri"ucap fuji-en dengan agak sedih karena bukanya 
dia menolak permintaan Laura. 


"Baiklah tapi kalau begitu panggil saja aku nona mungkin 
itu lebih baik dari pada tuan putri,dan saya tidak mau ada 
penolakan lagi"ucap Laura panjang lebar. 


"Tapi..tuan "ucap fuji-en terpotong lagi oleh Laura. 


"Hanya jika ada kita berdua"ucap Laura dengan 
senyumannya. 


Dan akhirnya fuji-en pun keluar dengan agak gelisah dan 
bingung "sebenarnya apa yang terjadi dengan tuan putri 
hingga dia tidak mengenaliku dan dirinya sendiri"batin fuji- 
en 


oOo 

Karena Laura bosan hanya berada di dalam kediamannya, 
laura pun keluar dari kediamannya menuju taman kerajaan 
untuk menggantikan kebosananya.Di setiap jalan tidak ada 
seorang pun yang hormat padanya, prajurit maupun 
pelayan hanya acuh pada laura.Laura tau bahwa dirinya 
adalah sampah yang dianggap tidak berguna oleh keluarga 
kerajaan karena tidak bisa ber kultivikasi sehingga dirinya 
dianggap sampah oleh seluruh kerajaan dan berita ini sudah 
tersebar keseluruh kerajaan yang diluar sana.Sedangkan 
sang kakak tak lain xiao-lian sangat menyayangi adiknya 
Xiao-ri,tapi sayangnya dia tidak bisa menemuinya karena 
dia sedang berguru kepada masternya yang mengajarinya 


hingga kuat.Laura pun bisa mengingat siapa saja yang baik 
terhadapnya melalui ingatan putri xiao-ri yang memiliki 
tubuh ini. 


Saat laura sedang asik melihat lihat bunga ada seseorang 
yang memanggilnya dengan keras dan agak kasar 


"Hei xiao-ri sedang apa kau berada disitu, tempat mu bukan 
disitu tapi dibelakang istana karena apa, karena kau hanya 
putri sampah!!! hahahaha"ucapnya sambil tertawa keras. 


Tbc. 


Jan lupa tinggalkan jejak berupa dan komentar 
Biar aku tambah semangat buat lanjut part 2 nya. 


part 2 


"hei xiao-ri sedang apa kau berada di situ, tempat mu bukan 
di situ tapi di belakang istana karena apa, karena kamu 
hanyalah putri sampah!!! Hahaha"ucap kuan-si 


Tak lain dia adalah kuan-si, kuan-si adalah anak dari selir 
kedua kaisar hong-lian, sifatnya sangat angkuh dan 
sombong dia selalu yang menjadi pertama di mata ayahnya 
tak lain adalah kaisar hong-lian. 

Namun laura tidak memperdulikan kuan-si,dan berjalan 
santai untuk mengelilingi taman.namun kuan-si yang 
merasa diabaikan pun mulai mendatangi laura dengan 
penuh amarah dan menamparnya dengan sangat kuat 


Plakk!!"dasar putri sampah berani nya kau mengabaikan ku, 
ingat kau hanya sampah yang menjadi aib untuk kerajaan 
air ingat itu"Teriak kuan-si dengan penuh amarah. 


Namun tetap saja laura tetap diam walau berbeda dengan 
hatinya yang sangat ingin melawan lalu menghajarnya 
namun dia tetap harus diam karena dia belum saatnya 
melawan tanpa kekuatan. 


"Dasar jalang kau berani sekali mengabaikan ku lagi dasar 
sampah tidak tau diri plakk!!"Teriak kuan-si dan 
menamparnya sekali lagi. 


Keadaan ditaman sudah benar ramai banyak prajurit dan 
pelayan menonton kuan-si dan laura namun setelah itu 
kaisar pun datang dengan permaisuri lie-nu. 


“permaisuri lie-nu menggantikan mendiang permaisuri miu- 
ri yang tak lain adalah ibu dari xiao-lian dan xiao- 
ri.permaisuri lie-nu mempunyai anak satu yaitu pangeran 
riu-nu yaitu pangeran kedua. 


permaisuri lie-nu sebenarnya baik dengan xiao-ri tapi 
karena dapat hasutan dari dua selir kaisar diapun mulai 
membenci xiao-ri dan mereka bertiga lah yang tak lain 
permaisuri sekarang dan dua selir kaisar lah yang 
merencanakan pembunuhan, terhadap permaisuri terdahulu 
yang tak lain adalah ibu dari xiao-lian dan xiao-ri dengan 
cara menaruh racun mematikan pada makanan dan 
minuman permaisuri miu-ri. 


Setelah itu kuan-si baru menyadari kaisar dan permaisuri 
datang ia langsung menjatuhkan diri dan melukai tubuhnya 
sendiri hingga situasinya berubah sehingga yang disalahkan 
adalah laura karena dia difitnah oleh kuan-si bahwa dialah 
yang membuat kuan-si jadi begini 


"Hiks..hikss..hiks ayahanda xiao-ri hampir mencelakakan 
saya ayahanda, dia telah mendorong saya hingga jatuh dan 
terluka padahal saya mau menemani dia berkeliling 
taman"ucap kuan-si panjang lebar dengan bersedih tentu 
dengan kebohonganya. 


"Tidak akan ku biarkan kau melukai orang yang mau 
berbuat baik padamu, dimana tata kramamu pantas kau di 
bilang sampah!!"Teriak permaisuri lie-nu dengan nada 
marah. 


"Fuheng juga tidak menyangka kau berbuat seperti itu 
maka kau harus dijatuhi hukuman!! ucap kaisar dengan 
nada marahnya. 


“Fuheng:cara kaisar/raja menyebut dirinya. 


"Dan kau aku tunggu di ruangan ku untuk membahas 
hukuman mu'!"ucap kaisar sekali lagi dengan nada 
amarahnya. 


Sedangkan laura hanya diam seribu bahasa karena dia tidak 
mau menambah masalahnya.berbeda dengan hatinya yang 
berbicara"tunggulah saatnya aku akan membalas perbuatan 
kalian padaku dan ingat aku akan datang dengan kekuatan 
yang sangat kuat hingga mampu mengalahkan mu 
kaisar"batin laura dengan amarah yang membara tapi dia 
harus segera memendam amarahnya karena tidak mau 
diketahui oleh seseorang yang tingkat kultivikasi nya tinggi 
hingga bisa mendengar umpatan laura terhadap kaisar. 


000 
Di ruangan kaisar.... 


Semua keluarga kerajaan berkumpul di ruangan kaisar 
disana sudah ada kaisar, permaisuri,dua selirnya dan tentu 
dengan anak nya kecuali xiao-lian yang masih belum pulang 
berguru dengan masternya. 


Kasim pun mengatakan dengan keras"putri xiao-ri 
memasuki ruangan"ucap Kasim itu. 


Saat laura memasuki ruangan kaisar, hening hingga 
beberapa menit sampai sang kaisar berbicara untuk 
mengatasi keheningan yang tadi terjadi 


"Putri xiao-ri kau sudah melakukan kesalahan besar karena 
telah melukai putri kuan-si, karena itu kau datang untuk 
mendapatkan hukuman mu yaitu pergi ke pengasingan 
selama 6 bulan"ucap kaisar penuh amarah dan kesedihan 
yang menyatu. 


Laura tetap diam dan hanya mengangguk dengan pelan 
agar orang lain hanya melihatnya seakan sedang sedih, tapi 
laura sedang tidak bersedih tapi dia sedang senang karena 
dia bisa keluar dari kerajaan ini. 


Ruangan yang tadinya hening dan penuh dengan ucapan 
kaisar terhadap laura sekarang berakhir dengan jatuhnya 
hukuman terhadap laura. 


000 
Dikediaman xiao-ri... 


Fuji-en langsung berlari menuju Laura yang telah kembali 
dari ruangan kaisar dengan tampak senang walau dia hanya 
memasang wajah datar. 


"Nona anda seharusnya menolak hukuman dari kaisar dan 
mengatakan yang sebenarnya"ucap fuji-en dengan sedih 
dan sudah hampir meneteskan air mata. 


"Tidak inilah yang aku mau fuji-en karena aku akan pergi ke 
pengasingan dan aku akan belajar disana untuk mencari 
cara agar aku mendapatkan kekuatan supaya aku tidak 
dikatakan sampah lagi dan aib kerajaan, aku akan kembali 
dengan kekuatan yang sangat kuat hingga aku tidak 
terkalahkan dan akan membalaskan dendam ku pada kaisar 
itu"ucap laura yang dipenuhi dengan tekad dan amarah, 
dendamnya. 


"tenanglah aku akan membalaskan dendam mu pada 
mereka yang telah menindas mu dulu"batin Laura untuk 
Xiao-ri yang dulu memiliki tubuh ini. 


Dan fuji-en pun membantu Laura berkemas untuk pergi ke 
pengasingan. 


"Nona apa sebaiknya saya boleh ikut nona untuk menjadi 
pelayan nona disana karena saya tidak mau nona 
melakukan sesuatu sendiri, dan saya disini adalah pelayan 
pribadi nona"ucap fuji-en dengan raut khawatir dan sedih. 


"Tidak usah kau harus menunggu ku pulang dan aku akan 
menjemput mu untuk ikut bersamaku"ucap laura tegas dan 
dingin. 


000 
Diperjalanan.... 


Laura hanya menaiki kereta kuda yang kecil dan hanya 
cukup untuk 3 orang saja, 2 pengawal dan 2 pelayan pun 
mengantar Laura ke tempat pengasingan yang terletak 
berdekatan dengan hutan terlarang. 


TBC 


Pasti kalian pada tanya kenapa kaisar merasa sedih 
karena xiao-ri/Laura dapat hukuman dari kaisar, 
padahal kaisar sangat membenci xiaor-ri. 

Karena kaisar merasa berat hati, karena jika ia 
melihat xiao-ri ia selalu mengingatkan padanya 
kepada permaisuri miu-ri yang tak lain adalah ibu 
dari xiao-lian dan xiao-ri.kaisar sebenarnya sangat 
mencintai permaisuri miu-ri ,dan saat berita 
kematian sang permaisuri kaisar sangat terpukul 
atas kematian wanita yang sangat ia cintai.dan 
dengan cara menjadikan selir kesatu menjadi 
permaisurinya dia bisa melupakan permaisuri miu- 
ri.tapi ternyata tidak dia masih mencintainya walau 
tak ada orang yang tau. 


Jan lupa budayakan and komen ok love you guys 


part 3 


Setelah melewatkan hampir 1 setengah jam di perjalanan, 
akhirnya kereta kuda yang di naiki Laura pun akhirnya 
sampai di pengasingan kerajaan air. 


"SE KARANG KITA SUDAH SAMPAI DI TEMPAT 
PENGASIN GAN "teriak salah satu prajurit yang memimpin 
didepan dengan nada Tinggi. 


"Akhirnya sampai juga"batin Laura. 


Laura hanya menanggapi dengan anggukan dan ekspresi 
datar.para pelayan dan prajurit pun membawa barang Laura 
dengan cepat,karena mereka ingin segera pulang cepat. 


oOo 

Setelah beberapa menit membantu Laura membawakan 
barang nya,dan akhirnya pelayan dan prajurit pun pulang, 
mereka juga sebenarnya tidak mau lebih lama di 
pengasingan yang tepatnya di dekat hutan terlarang. 
"Semuanya sudah selesai, kami akan pulang"ucap prajurit. 


Laura pun mengangguk pelan untuk menyetujui ucapan 
mereka. 


000 
Malam hari.... 


Dikediaman permaisuri, permaisuri lie menyuruh prajurit 
bayangan untuk membunuh laura. 


"Sekarang aku ada rencana untuk kalian kerjakan, kalian 
harus membunuh xiao-ri malam ini juga karena rencana ini 


harus selesai sekarang juga dan ini ambilah"ucap permaisuri 
lie dan melemparkan sebuah kantung yang berisi emas. 


Lalu prajurit bayangan pun menangkap kantung itu, dan 
membuka kantung lalu menutupnya kembali.prajurit 
bayangan pun mengangguk tanda mengerti ucapan 
permaisuri lie. 


"Baik kami akan melakukanya di malam ini dan akan 
memastikan rencana anda berhasil"ucap prajurit dengan 
seringainya. 


Setelah itu prajurit bayangan pun keluar untuk 
melaksanakan rencana permaisuri lie untuk membunuh 
laura. 


000 


Laura yang sedari tadi hanya berada di dalam rumah 
pengasingan pun keluar untuk mencari sesuatu untuk 
mendapatkan kekuatan, hanya berbekal botol air untuk 
berjaga jaga bila ia haus di saat perjalanan.dan Laura pun 
tertarik untuk memasuki hutan terlarang,Laura pun 
mengingat kembali kedalam ingatan xiao-ri bahwa hutan 
terlarang sangat ditakuti oleh semua orang karena setiap 
orang yang masuk kehutan itu maka dia tidak akan pernah 
kembali. 


"Jadi ini hutan itu"gumam Laura saat ingin memasuki hutan 
itu. 


Laura pun masuk kedalam hutan terlarang yang sangat 
gelap karena Laura memasuki hutan itu dimalam hari.laura 
pun terus masuk lebih dalam ke lapisan ke 4 tanpa merasa 
takut,di saat dia memasuki lapisan ke 4 dia mendengar 
orang yang meminta tolong dan laura pun dengan cepat 
mencari arah suara yang meminta tolong. Tak lama Laura 


mencari suara itu dan akhirnya dia menemukan lelaki tua 
yang meminta tolong padanya dengan keadaan tubuh 
banyak luka dan bajunya penuh dengan darah.laura pun 
langsung menghampiri lelaki tua itu dan menolong lelaki 
tua itu, saat dia ingin memberikan botol airnya ternyata 
airnya sudah habis diminum olehnya saat ia sedang dalam 
perjalan ke lapisan ke 3 


Lelaki tua itu pun mengatakan untuk mencarikan sesuatu 
untuknya."Bisakah kau mencarikan 3daun yang tergabung 
menjadi satu dan air, yang berada di air terjun"ucap lelaki 
tua itu dengan menahan rasa sakit. 


Laura pun mengangguk lalu beranjak pergi untuk mencari 
daun itu di daerah air terjun, Laura pun sudah mencari cari 
air terjun tapi tidak menemukan lokasi air terjun itu hingga 
ia pun mulai tampak gelisah dan akhirnya dia pun mulai 
mendengar suara air yang berasal dari arah selatan Laura 
pun berlari untuk mencari daun dan air yang diminta lelaki 
tua itu. 


Laura pun tampak senang karena dia telah menemukan air 
terjun dan melihat daun yang di maksud lelaki tua itu dan 
mengambil air dengan botol air yang ia bawa untuk bekal 
minum.setelah ia selesai mengambil air Laura pun segera 
berlari menuju tempat lelaki tua itu. 


Akhirnya Laura pun sampai di tempat lelaki itu dan 
secepatnya ia menyerahkan apa yang tadi ia minta.dan 
lelaki tua itu pun mengambilnya dan langsung memakan 
daun itu dan meminum air yang dibawakan Laura 
tadi.alangkah terkejutnya dia melihat lelaki tua itu sembuh 
walaupun luka dalamnya masih belum terlalu sembuh dan 
lelaki tua itu tersenyum lalu mengatakan pada Laura. 


"Terimakasih"ucap lelaki tua itu dengan senyumannya. 


Jan lupa tinggalkan jejak berupa dan komentar biar 
tambah semangat buat lanjut ke part selanjutnya 


part 4 


Laura mengangguk dan tersenyum tipis.Lalu pria tua itu 
mengeluarkan sebuah gelang atau bisa disebut sebuah giok 
yang berwarna biru gelap sedikit cerah terus dia 
menyerahkannya kepada laura untuk digunakan dengan 
baik. 


"Ini untuk mu dan gunakan itu dengan baik gelang itu dapat 
membuka segel yang berada di tubuhmu'"ucap pria tua itu. 
setelah itu pria tua itu menghilang tepat dihadapan laura. 


Laura mengerutkan keningnya bingung kemana perginya 
pria tua itu.laura pun memakai gelang itu,dan gelang itu 
bersinar dan mengeluarkan cahaya terang yang 
mengelilingi Laura. 


"Ada apa dengan gelang ini"tanya Laura dengan 
kebingungan. 


Setelah cahaya terang itu mulai menghilang Laura 
merasakan sakit yang menyebar ke seluruh badannya yang 
mengakibatkan dia jatuh pingsan tak sadarkan diri,di saat 
dia hampir kehilangan kesadarannya ada seseorang 
mendekatinya dan menangkapnya agar tidak jatuh ketanah 
di saat itu Laura pun kehilangan kesadarannya. 


Pagi.. 

Laura terbangun dari tidurnya atau bisa dibilang bangun 
dari pingsannya .dan Laura menyadari dia sudah berada di 
tempat pengasingannya. 


"Hah..hah kenapa aku berada di sini bukankah aku berada 
di hutan terlarang?".ucap Laura. 


Dan Laura pun teringat saat dia hampir kehilangan 
kesadarannya dan ada seseorang yang menangkapnya lalu 
dia bertanya tanya 


"Siapa dia"batin Laura. 


Laura pun bangun untuk mengganti pakaiannya dan dia 
merasakan badannya terasa lebih ringan dan dia menyadari 
sepertinya segel didalam tubuhnya sudah 
menghilang.sebenarnya Laura tadinya tidak percaya apa 
yang dikatakan pria tua itu tentang segel yang menyegel 
kekuatanya yang berada di dalam tubuhnya. 


Laura segera bergegas pergi keluar untuk mencoba apakah 
benar bahwa dirinya sudah memiliki kekuatan.laura berjalan 
masuk kehutan terlarang itu lagi dan berpikir untuk berlatih 
di hutan itu karena sepertinya hutan ini tempat yang bagus 
untuk latihannya. 


Author:kgk ada takut nya silaura udah tau hutan terlarang 
bahaya 


Laura:apansi hus sana ganggu orang mau latihan aja 


Author:yayaya dari pada ntar gue kena gaplok mending 
kaborrr .. 


(Abaikan percakapan diatas) 


Sebelum dia memulai latihan Laura memejamkan matanya 
lalu membuka matanya dan melihat apa saja warna yang 
dia dapat dan alangkah terkejutnya Laura melihat 7 warna 
dan dia mulai mengingat warnanya dan dia pun di buat 
kagum oleh dirinya sendiri bahwa dia memiliki semua 
kekuatan. 


1Merah:Api 

Biru:Air 

Putih:Angin 

Hijau:alam 

Biru kehitaman:petir 
Coklat:tanah 

Hitam pekat:Kegelapan | 


Dan akhirnya Laura pun sadar dari kekagumanya dan 
langsung memulai latihannya. 


Disaat dia sedang latihan tiba badanya bersinar dan itu 
menandakan bahwa dia berhasil masuk keranah tanah 1 
yang sebelumnya masih di ranah dasar akhir, dan Laura pun 
terus berlatih tanpa ada ganguan sedikit pun dari hewan 
yang berada di hutan terlarang. 


Permaisuri POV... 


Di kediaman mawar 
{Kediaman mawar adalah kediaman permaisuri) 


"Dasar tidak berguna melawan anak kecil yang lemah saja 
tidak bisa akhhhhh"ucap permaisuri dengan nada tinggi, 
karena prajurit bayangan yang dikirim untuk membunuh 
laura semuanya mati. 


"Sabar ibu kita masih punya kesempatan yang lain untuk 
membunuh putri lemah itu"ucap riu-nu pangeran kedua. 


"Dan kau rriu-nu kapan kau merebut tahta putra 
mahkota"ucap permaisuri. 


"Segera mungkin"ucap riu-nu. 


"Hah baiklah kau harus bisa merebut tahta putra mahkota 
agar jatuh ketanganmu"ucap permaisuri. 


Permaisuri POV end.. 


Permaisuri tidak menyadari yang melawan prajurit 
bayangan bukanlah Laura tapi seorang laki yang waktu itu 
menolong Laura yang jatuh pingsan di dalam hutan. 


Hingga tak terasa Laura berlatih sudah 6 bulan dan saat itu 
juga dia akan pulang kekerajaan. 


000 
Xiao-lian POV.. 


"Guru apakah aku bisa pulang cepat?, aku sangat 
merindukan adik ku, aku tidak tau kabarnya sekarang??" 
ucap xiao-lian dengan raut sedih. 


"Ya tentu kau boleh pulang dan menemui adik tercinta mu 
oh ya dan ini kuberikan bunga lotus putih untukmu"ucap 
masternya dengan tersenyum. 


(Lotus putih guna untuk bisa membuat fisik tubuh kuat dari 
racun |. 


"Hah untuku master"ucap xiao-lian. 


"Ya, bukanya sebentar lagi kau ulang tahun"ucap master 
tersebut. 


"Oh ya aku sampai lupa hari ulang tahunku"ucap xiao-lian, 
agak terkejut dengan ucapan masternya yang 
mengingatkanya pada hari ulang tahunya. 


Jujur dia sangat khawatir dan rindu dengan xia-ori hingga 
lupa pada ulang tahunnya sendiri, karena dia tau bahwa 
adiknya tidak diperlakukan dengan baik dengan keluarga 
kerajaan dan para pelayan, prajurit, kecuali kuan-si anak 


yang sangat disayangi oleh kaisar hingga dirinya sangat 
dihormati oleh keluarga kerajaan. 

Fuji-en pelayan pribadi adiknya yang sangat setia dan 
menghormati adiknya. jujur sebenarnya dia sangat tidak 
tega meninggalkan adiknya untuk pergi bersama 
masternya(guru) 

Tapi disaat dia melihat fuji-en yang berkata padanya bahwa 
dia yang akan menjaga xia-ori pun mulai percaya pada fuji- 
en dan ikut pergi bersama masternya dengan perasaan yang 
agak tenang. 

Xiao-lian POV end 


Author POV... 

Tak terasa waktu berjalan dengan cepat hingga Laura tak 
terasa dirinya berlatih sudah enam bulan dan kini dia sudah 
berada diranah kaisar tingkat Tengah.Benar monster 
kecil,dirinya masih berusia 18 Thn tapi dirinya sudah 
menjadi monster. 


TBC... 


Nah disini aku bakalan kasih tau tentang tingkat 
kekuatan,setiap ranah memiliki 3 tingkatan yaitu 
tingkat pertama, menengah, akhir. 


.Nama ranah. 
l:ranah tanah. 
2:ranah bumi. 


3:ranah langit. 


4:ranah raja. 

5:ranah kaisar. 

6:ranah galaksi 

7:.ranah matahari 
8:ranah setengah dewa. 
8:ranah dewa/abadi. 


Dan jika ranah untuk orang pemula adalah ranah 
dasar yang memiliki 2 tingkatan yaitu awal dan akhir. 


Dan tingkat ranah untuk prajurit maksimalnya adlh 
ranah bumi tingkat akhir, tapi prajurit yang sudah 
memasuki ranah langit bisa dikatakan prajurit itu 
sudah cukup kuat sebagai prajurit. 


Setiap orang yang sudah memasuki ranah langit 
tingkat menengah mereka akan agak kesusahan, dan 
butuh waktu 1 atau 2 tahun untuk masuk ketingkat 
ranah langit akhir. 


saat seseorang ingin meningkatkan tingkatan 
ranahnya ke ranah selanjutnya maka disaat itulah 
setiap ranah akan mulai sulit untuk ditrobos jika 
orang yang tubuhnya tidak bisa menahan 
kekuatannya saat menerobos maka bisa 
menyebabkan kematian dan kecacatan atau tidak 
bisa menggunakan kekuatannya lagi. 


Jadi orang yang merasa dirinya tidak akan kuat untuk 
menerobos ke ranah selanjutnya maka dia lebih baik 
berhenti dari pada mengalami kematian dan 
kecacatan tdk bisa menggunakan kekuatannya. 


Dan orang yang berani akan menanggung semua 
resikonya baik itu kematian atau kecacatan. 


Jan lupa tinggalkan jejak berupa dan komentar... 


part 5 


Kini lura pun keluar dari pengasingan untuk pergi ke pasar 
kekaisaran air untuk sekedar istirahat dari latihan. 


Laura pun pergi dengan merubah  penampilanya 
menggunakan baju pria berwana hitam,rambutnya di 
biarkan tergerai lalu diikat kecil, dan tidak lupa membawa 
pedangnya. 


000 


Setelah sampai di pasar laura pun pergi untuk melihat lihat. 
Disaat dia melihat ada toko perhiasan dirinya tertarik oleh 
sebuah cincin yang sepertinya memiliki kekuatan yang 
sangat besar didalamnya sehingga menarik dirinya untuk 
membelinya, Laura segera ingin membelinya untuk dibawa 
pulang kepengasinganya dan menelitinya saat laura ingin 
membayar ada wanita yang menghalanginya. 


"Hei letakan kembali cincin itu aku akan membelinya"ucap 
wanita itu yang tak lain adalah kuan-si anak dari selir 
keSatu kean-si. 


"Tidak"ucap Laura singkat, datar nan dingin. 


"Siapa kau dan beraninya kau membantahku"ucap kuan-si 
dengan marah. 


"Manusia"ucap Laura datar dan dingin. 


"Kau...., pengawal cambuk dia 100 kali"ucap kuan-si dengan 
geram. 


"Baik tuan putri"ucap serempak 2 pengawal kuan-si. 


Kuan-si tidak menyadari bahwa yang didepannya adalah 
Xiao-ri/laura, karena Laura memakai baju pria dan 
penampilanya telah berubah saat dirinya menerobos 
keranah kaisar,mata yang berwarna coklat muka yang 
sangat cantik bisa membuat seluruh dunia hancur. 


Saat dua pengawal itu ingin mencambuk laura, pengawal 
itu telah terhempas duluan oleh kekuatan anginya sampai 
mengeluarkan seteguk darah. 


"A..apa yang terjadi bukan kah pengawalku sudah berada di 
ranah langit tapi kenapa bisa dikalahkan oleh seorang 
rakyat biasa"ucap kuan-si. 


Laura pun mulai mengeluarkan aura kegelapanya hingga 
yang berada disana seperti hampir mati karena kekurangan 
oksigen. 


"Auranya sangat kuat"ucap salah satu pengawal kuan-si. 
"Benar"ucap pengawal satunya. 


"Tuan putri sebaiknya kita pergi dari sini jika kita berurusan 
dengan dia maka kita tidak akan selamat"ucap salah satu 
pengawalnya. 


"dia sudah berada di ranah kaisar tingkat tengah"ucap 
pengawal satunya. 


Kuan-si sedikit terkejut karena orang yang sedang dia 
hadapi adalah orang yang sangat kuat, kekuatannya sudah 
hampir sama dengan kaisar/ayahnya yang sudah berada di 
ranah galaksi tingkat pertama,Kuan-si pun mengangguk. 


"Kau sekarang sedang beruntung karena aku sekarang akan 
pulang karena kaisar menyuruhku, ingat jika kita bertemu 
aku akan membunuhmu!! "ancam kuan-si, Sebenarnya kuan- 


si berbohong akan pulang tapi jika dia terang an takut 
dengan orang dihadapannya maka akan banyak orang yang 
akan menggosipkanya karena putri yang suka membuat 
orang babak belur karena tidak mau menuruti apa yang 
diperintahkanya sekarang takut dengan rakyat biasa, kuan- 
si pun pergi dari toko cincin itu. 


Laura hanya tersenyum, tapi senyumannya jika dilihat orang 
lain itu bukanya senyuman tapi seperti senyuman iblis, 
Laura tau bahwa kuan-si takut padanya dan bukanya dia 
disuruh pulang oleh kaisar, Laura pun segera menarik 
auranya kembali hingga orang yang di sana merasa lega 
karena dapat bernafas lagi. 


Laura segera membayar cincin itu dan segera pulang, saat 
dirinya sedang dijalan menuju pengasingan ada suara laki 
yang menghentikanya. 


"Kau sepertinya sudah bertambah kuat"ucap laki itu dengan 
smirknya. 


Laura pun segera membalikkan badannya menghadap laki 
itu saat laura berbalik dia melihat laki itu sangat tampan, 
memakai baju berwarna hitam dan kain yang menutup 
mulutnya hingga yang terlihat hanyalah mata yang indah 
berwarna coklat dan wajah bagian atas karena dari bagian 
hidung dan mulut tertutup oleh kain. 


"Siapa kau"tanya Laura kepada laki itu. 


TBC 


Jan lupa tinggalkan jejak berupa dan komentar.. 


cast OUEEN OF DEATH 


Xiao-ri putri mahkota 

Sikapnya hampir sama dengan ibunya permaisuri terdahulu 
tapi dirinya sangat diliputi rasa dendam pada orang yang 
telah menghancurkan hidupnya dan hidup ibunya dia tidak 
segan membunuh orang itu. 


Xiao-lian putra mahkota 
Sikapnya sangat baik, ramah dan bijak. 


Permaisuri miu-ri/Permaisuri terdahulu 
Sikapnya ramah, mandiri, cantik, baik, cerdas, dan selalu 
memihak kebenaran. 


Permaisuri lie-nu/permaisuri sekarang 

Sikapnya sombong walau dulunya dialah selir yang sangat 
baik dan selalu ada disamping permaisuri terdahulu,sikap 
sombongnya ia dapatkan dari selir ke dua yang sekarang 
menjadi selir ke satu. 


Kaisar hong-lian/raja kerajaan air 

Sikapnya dingin, acuh, tapi masih mempunyai hati manusia 
karena hatinya sudah hampir hilang karena keegoisanya 
dan egonya, dan dia sudah terlalu banyak membunuh orang 
yang pernah menghina dirinya walaupun orang itu adalah 
bangsawan maupun rakyat . 


Riu-nu pangeran kedua 
Sikapnya dingin tapi sangat sombong dan haus kekuasaan. 


Mion-xi pangeran ketiga 
Sikapnya baik sangat baik tapi sayangnya fisiknya lemah 
tapi kekuatanya sangat besar walau masih jauh di bawah 


Xia-ori dan xiao-lian jadi dia sangat dihormati oleh keluarga 
kerajaan karena kekuatanya 


Kuan-si putri kedua 
Sikapnya hampir sama dengan ibunya kean-si dia sangat 
Sombong dan haus harta. 


Selir2 yang sekarang menjadi selir 1 kean-si 
Sikapnya sangat sombong sekali dan dialah yang 
menghasut para selir untuk meracuni permaisuri dahulu. 


Selir 3 yang Sekarang menjadi selir 2 Tuan-tri 

Sikapnya baik tapi dia terlalu takut dengan ancaman 
permaisuri sekarang padanya dengan mengandalkan 
anaknya yang akan disiksa oleh permaisuri sekarang, Tuan- 
tri sangat menyayangi Xxiao-ri walau dia hanya bisa 
tersenyum padanya, tidak bisa mengajaknya berbicara. 


Kaisar hong-lian memiliki 5 orang anak 
l.permaisuri terdahulu Miu-ri memiliki 2 orang anak 
perempuan dan laki yaitu xiao-lian dan xiao-ri 


2 .permaisuri sekarang lie-nu memiliki satu anak laki yaitu 
riu-nu 


3.selir2 yang sekarang menjadi selir 1 kean-si memiliki satu 
anak perempuan yaitu kuan-si. 


4.selir ke 3 yang sekarang menjadi selir ke 2 Tuanttri 
memiliki satu anak laki yaitu mion-xi. 


Nah sampe sini dulu ya ntar bakalan masih banyak lagi 
orang yang bakalan masuk ke dalam part selanjutnya. 


part 6 


"Siapa Kau" 


Laki Itu Menyeringai Di Balik Kain/Cadar Lalu Mengatakan 
"Kau Tak Perlu Tau Siapa Aku" Lalu Pergi Menghilang Dari 
Pandangan Laura, Sebenarnya Laura ingin mengejarnya tapi 
dia kehilangan jejaknya dan memutuskan untuk pulang 
keTempat pengasinganya Karena la akan segera di jemput 
untuk pulang kelstana. 


Skip 
Tempat pengasingan 


Laura pun segera membersihkan diri dan merapikan barang 
nya Yang Akan Di Bawa Pulangnya. 


Setelah Selesai merapikan barang Nya Laura Pun 
Merebahkan Dirinya Di Ranjangnya Dan Melihat Cincin Yang 
Tadi la Beli Di Toko Perhiasan, Laura Fokus Meneliti Dan 
melihat Cincin Itu Dan la Pun Tersenyum Alangkah 
Bahagianya Karena Tau Cincin Itu Berharga Dan Tidak Sia ia 
Membelinya "Ternyata Cincin Ini Adalah Cincin yang dapat 
Mempercepat Kultivasi"U cap Laura Sambil Tersenyum. 


Tak.. TUK... Tak... TUK.. 

[Anggap aja suara kaki kuda ] 

Kerets kuda pun sampai dengan dua prajurit dan satu 
pelayan, Laura pun bangun dari ranjangnya dan keluar 
membawa barang nya yang dibantu oleh pelayan, setelah 
selesai Laura pun masuk kedalam kereta kuda dengan 
pelayan dan prajurit pun mulai berangkat dari tempat 
pengasingan ke istana. 


Dijalan tidak ada yang berbicara satu pun, pelayan yang 
duduk di depan Laura pun hanya menunduk saja itu 
membuat Laura bosan karena tak ada yang mengajaknya 
berbicara hingga sampai di istana, saat kereta kuda 
memasuki istana tidak ada satu pun yang menyambutnya 
para pelayan hanya melirik lalu pergi Laura hanya menghela 
napasnya lalu pergi ketempat Kediamannya. 


"Tempat ini masih sama saat aku baru pertama kali 
membuka mataku dan menjalani kehidupan sebagai putri 
Xiao-ri"batin Laura. Laura pun menaruh barang nya 
Ketempatnya lalu Laura pun ingin mandi karena terlalu 
capek gara perjalanan yang jauh kira dari pengasingan ke 
istana butuh waktu Setengah hari untuk sampai ke istana. 


Setelah selesai mandi Laura pun memilih baju yang mudah 
ia pakai lalu Laura pun pergi untuk makan karena sudah 
saatnya untuk makan malam, Laura pun memulai makan 
malamnya yang sudah pelayan siapkan. Setelah selesai 
makan Laura pun merebahkan dirinya keRanjangnya dan ia 
pun teringat Pelayan Pribadinya Karena saat ia sampai di 
istana ia tak melihat pelayan pribadinya, Tiba Pintu Kamar 
Laura terbuka Agak Keras."Nona! " 


TBC 


Halo semuanya maafin Laras ya yang baru update 
dari sekian lamanya baru update sekarang hehe 
Alasanya?!. Alasannya Karena Laras sedang terkena 
penyakit M Atau bisa diSebut [Malas] Kalian Pasti 
Ngertikan Kalo Kek Gitu Bawaannya Mau Ngapa in 
Pasti Rasanya Kgk Niat Atau Malas 


Salam:Laras 


